Bab 91 


PINTAR BROWSING INTSRNST 


Buat yang masih pemula, bab ini menjadi fondasi yang sangat 
penting untuk Anda dalam menguasai Internet. Di sini Anda akan 
belajar bagaimana menggunakan browser dengan mudah dan hasil 
maksimal. Jika belum tahu, browser adalah suatu alat atau software 
yang kita pakai untuk mengakses semua alamat website/situs di 
internet. 


11 Internet Explorer 


Internet Explorer (IE) adalah browser bawaan sistem operasi 
Windows. Jadi, setiap Anda menginstal Windows, maka browser IE 
pasti sudah tersedia di sana. 


111 Menjalankan Internet Explorer 


Jika Anda sampai saat ini belum pernah mengetahui wajah dan 
tampilan browser Internet Explorer (IE), Anda dapat menjalankannya 
dengan cara: 


1. Klik tombol Start, pilih menu Programs. 
2. Lalu klik menu Internet Explorer. 


Selain dari menu, Anda juga dapat menjalankannya dari halaman 
desktop (halaman paling depan Windows), yaitu dengan cara klik 
dua kali pada ikon bertuliskan Internet Explorer. 


32 


Opa sy elang Internet Sby Inap uas 
knes Explordg 


Gambar 1.1 Shortcut Internet Explorer (IE) 


Setelah Internet Explorer (IE) terbuka, Anda akan segera men- 
dapatkan tampilan halaman utama, seperti contoh berikut. 


“8 about:blank - Microsoft Internet Explorer 


File “Edit View Favorites Tools Help 


4D Internet 


Gambar 1.2 Tampilan utama browser IE 


119 Memahami Fungsi Toolbar 


Dari gambar Toolbar di atas, ada beberapa ikon penting yang dapat 
digunakan untuk mempercepat pekerjaan saat mengakses alamat 
situs web. Untuk lebih jelas, Anda dapat melihat pada gambar dan 
tabel berikut. 


(Back to Index ot) 
Dra - O- ix) (Bl HW Ps Jero DA 5 W-ija 
Resa) 

Gambar 1.3 Toolbar yang dimiliki browser IE 


Edit with Word 


Toolbar di atas bisa kita tambah lagi, yaitu dengan menginstal Plug 
in atau Add on. Misalnya saja, Add on dari Yahoo! Tools, di sana 
nanti menyediakan tab halaman dan juga banyak ikon untuk 
mempermudah kita mengakses fasilitas Yahoo!, seperti email dan 


lannya. 


Tidak hanya itu, pada saat Anda menginstal fasilitas seperti 
AntiVirus, maka secara otomatis ikon juga akan terpasang di 
Toolbar browser. 


Tabel 1.1 Keterangan Toolbar 


Ikon 


Keterangan 


& Back " 


O- 


Back to Index of/, jika Anda telanjur masuk pada salah satu 
hyperlink (baca hiperling) atau menu di website, Anda dapat 
kembali pada halaman semula dengan mengklik tombol Back 
ini. 

Forward, setelah Anda mengklik tombol Back, maka tombol 
Forward ini akan membawa Anda kembali ke halaman yang 
sudah diakses tadi. 


Stop, tombol ini dipakai untuk menghentikan proses yang 
sedang berlangsung. 


Refresh, tombol ini dipakai untuk me-refresh atau menye- 
garkan kembali isi halaman web. Fungsi yang lain, tombol ini 
digunakan untuk memanggil ulang alamat yang sedang 
diakses. 


Home, tombol ini dipakai untuk mengakses alamat situs 
standar yang di-setting pada halaman Internet Option. 


Search 


€ Favorites 


Search, tombol ini dipakai untuk menampilkan jendela 
pencarian bernama Search. Jendela ini akan tampil pada sisi 
sebelah kiri halaman. 


Favorites, tombol ini dipakai untuk menampilkan jendela 
Favorit yang berisi daftar alamat situs standar yang telah ada 
saat browser diinstal. 


History, tombol ini berfungsi untuk menampilkan daftar 
alamat situs yang pernah diakses sebelumnya. 


Mail, tombol ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi 
Microsoft Outlook. Fungsi aplikasi ini untuk mengirim email 
dari komputer lokal. Anda bisa memilih beberapa menu, yaitu 
Read Mail, New Message, New a Link, Send Page dan Read 
News. 


Print, tombol ini berfungsi untuk mencetak ke printer dari 
halaman situs yang sedang dibuka. 


Edit with Microsoft Office Word, tombol ini dapat dipakai 
untuk memindahkan data web yang sedang dibuka ke dalam 
aplikasi Microsoft Word. Dengan cara ini, Anda bisa 
mengubah dan menyimpan datanya pada file yang lain. 


Discuss, tombol ini dipakai untuk masuk pada halaman 
diskusi. 


F 4 | 


Research, tombol ini memiliki fungsi hampir sama dengan 
Search, yaitu digunakan untuk mencari data alamat website. 


113 Membuka Halaman Website 


Untuk membuka website, syarat utamanya Anda harus mengetahui 
alamat website/situs yang akan diakses. Okay, katakan saja kita 
akan membuka situs berita online detikCOM, dengan alamat 
www.detik.com, cara membukanya adalah: 


1. Jalankan browser Internet Explorer (IE). 


2. Pada kotak alamat (Address bar), ketikkan alamat yang akan 
dibuka, misalnya www.detik.com. 


“A about:blank - Microsoft Internet Explorer 


File Edit 


P4 


Address 


View  Fayorites Tools Help 


je) & (IP. Search LK Favorites gi - 


www detik.com 


Gambar 1.4 Membuka alamat DetikCom 


3. Tekan Enter pada keyboard untuk melanjutkan. 
4. Tunggu proses sampai website terbuka. 


Pada saat Anda mengetikkan alamat www.detik.com lalu Enter, 
maka secara otomatis di kotak alamat browser akan berubah 
menjadi http://www.detik.com. Jadi, Anda tidak harus susah 
payah mengetik http://. 


11.4 Mengakses Link dan Menu 


Hyperlink atau Link merupakan bagian dari web yang 
menghubungkan Anda ke halaman lain, baik menuju ke dalam situs 
itu sendiri atau luar situs. Link dapat berupa teks maupun gambar 
(tombol), keduanya berfungsi sama. 


1. Buka lagi www.detik.com. 


2. Cari judul berita yang akan Anda baca. Sebagai contoh, pada 
tab Berita Sebelumnya, pilih dan klik pada judul beritanya 
untuk membuka. 


Berita Sebelumnya 


: a, 27/03/2012 10:24 YYB 
Demonstran Anti Kenaikan Harga BBM Mulai 
Berdatangan Il, DPR 


as 31201210 


Seratusan Aktivis HTI Ikut Demo Tolak Kenaikan 
BBM di Bundaran HI 


21 


Tiga Tahun Pacaran, Laudya Chintya Bella & 
Chicco Pentingkan Keterbukaan 


Gambar 1.5 Mengakses berita di DetikCom 


Selain itu, Anda juga dapat membukanya pada halaman lain dengan 
cara, klik kanan pada teks Link yang akan dibuka, lalu pilih menu 
Open New Window. 


1.2 Mozilla Jiretyox 


Mozilla Firefox adalah browser paling popular saat ini, mengalahkan 
Internet Explorer. Anda dapat menggunakan browser ini dengan 
gratis, dapat diunduh dari situs resminya: www.mozilla.org/firefox/. 


191 Menginstal Mozilla Firefox 


Browser Mozilla Firefox ini harus diinstal karena sebelumnya tidak 
tersedia pada sistem operasi Windows. Jadi, komputer Anda harus 
terkoneksi Internet jika ingin mengunduhnya (men-download). 


1. Buka alamat www.mozilla.org/firefox/. 


2. Klik tombol Firefox Free Download. 


3. Klik tombol Save File pada jendela baru yang muncul, lalu 
simpan pada folder komputer Anda. 


Opening Firefox Setup 11.0.exe 


You have chosen to open 


(PJ Firefox Setup 11.0.exe 
which is a: Binary File 
From: http://mozilla.c3sl.ufpr.br 
Would you like to save this file? 


Gambar 1.6 Men-download file Firefox 


4. Setelah selesai download, klik dua kali pada file programnya 
untuk menginstal. 


f Internet Tools 


File Edit View Favorites Tools Help 


@ Back v ?' $ Pj Search 
Address (C9 F:ISOFTWARE Unternet Tools 
Folders X (Firefox Setup 7.0 
Ta 
# (6) Iom x WFirefox Setup 9.0 

| ma “Firefox Setup 11.0 

(G3 Internet Tools A : IS 

(G3 PG Resize IES-WindewsxP-x66-ENU 


BB) Office Tools fa VDownloaderSetup 


(55 Folders 


Gambar 1.7 File installer browser Firefox 


199 Mengakses Halaman Web 


Firefox juga memiliki fasilitas multi tab, jadi kita dapat mengakses 
banyak halaman web dalam satu jendela browser. Sebagai latihan, 
yuk kita coba mengakses situs ensiklopedia terlengkap di dunia, 
yaitu Wikipedia. 


1. Pastikan, software browser Mozilla Firefox sudah diinstal. 


2. Jalankan browser Firefox. 


2 Internet Explorer (3 My Documents 
: : i 2 My Recent Documents ? 
£ J E-mail 


Outlook Express 


“) My Pictures 


» Internet 
F Mozilla Fire)ax 


1 “3 My Computer 
Pi Notepad 
Gambar 1.8 Menjalankan browser Firefox dari menu 


3. Pada kotak alamat, ketik http://id.wikipedia.org. 


?) Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas - Mozilla Firefox 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 
W Wikipedia bahasa Indonesia, ensikopedia be... | dx | 


& W id.wikipedia.org/wiki/Halaman. Utama 


& Masuklog/buatakun S 


Utama | Pembicaraan Baca Lihat sumber Versi terdahulu Cari a| 


WikIPpEDIA Selamat datang di Wikipedia, » Biografi « Sejarah « Komunitas 
Ensiklopedia Bebas ensiklopedia bebas yang dapat disunting siapa pun. » Geografi « Olahraga « Seni 

Ada 186.482 artikel berbahasa Indonesia. » Ilmu » Teknologi « Semuaportal 
Halaman Utama 


Ba aa Ariketpiihan | Peristwaterkini 


Peristiwa terkini 
Halaman sembarang 


Pasukan Rasyidin adalah » Raja Tonga George Tupou V 

” Komunitas kesatuan militer utama meninggal dunia di Hong Kong pada 
Warung Kopi 2 dalam angkatan bersenjata usia 23 tahun 
Portal komunitas | IP Kekhalifahan Rasyidin Joachim Gauck | 
Bantuan f selama penaklukan Muslim (gambar) terpilih sebagai 

| pada abad ke-7. Pasukan Presiden Jerman. 

Rasyidin bertugas bersama Nicolae Timofti terpilih 

| Cetaklekspor y Angkatan Laut Rasyidin sebagai Presiden 

| Pasukan Rasyidin Moldova. 


» Wikipedia 


Gambar 1.9 Mengakses Wikipedia 


4. Sebagai contoh, kita akan mencari informasi tentang “Gajah 
Mada”, maka Anda dapat menuliskan kata yang dicari tadi 
pada kotak pencarian, di bagian atas sebelah kanan. 


& Masuk log / buat akun 


Baca | Lihat sumber Versi terdahulu | Gajah Mada a 


Gambar 1.10 Mencari informasi data di Wikipedia 


5. Tekan Enter, maka informasi yang terkait dengan kata yang 
Anda masukkan akan ditampilkan di layar. 


€) Gajah Mada - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas - Mozilla Firefox 
Elle Edit View History Bookmarks Tools Help 


| NW Gajah Mada - wikpedia bahasa Indonesia, e... | dh | 


HW idwikpedia.org/wiki/Gajah. Mada « 


Halaman Pembicaraan Baca | Sunting | Versi terdahul 
5 Gajah Mada 
WikiPEDIA J 
Ensiklopedia Bebas Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 


Gajah Mada (wafat k. 1364) adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh 
pada zaman kerajaan Majapahit. MIRIBI Menurut berbagai sumber mitologi, kitab, dan prasasti dari 
zaman Jawa Kuno, ia memulai kariernya tahun 1313, dan sernakin menanjak setelah peristiwa 
pemberontakan Ra Kuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara, yang mengangkatnya sebagai 
Patih Ia menjadi Mahapatih (Menteri Besar) pada masa Ratu Tribhuwanatunggadewi, dan kemudian 
" Komunitas sebagai Amangkubhumi (Perdana Menteri) yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. 
Warung Kopi 
Portal komunitas 
Bantuan 


Halaman Utama 
Perubahan terbaru 
Peristiwa terkini 
Halaman sembarang 


Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. kg) 
la menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia 
adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan 

» Wikipedia mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada, saat ini masih kontroversial 51 Pada 
masa sekarang, Indonesia telah menetapkan Gajah Mada sebagai salah satu Pahlawan Nasional dan 


» Cetaklekspor merupakan simbol nasionalisme) dan persatuan Nusantara." 


Gambar 1.11 Mengakses halaman di Wikipedia 


123 Mengakses Banyak Situs 


Mengakses banyak situs sama artinya dengan mengakses banyak 
halaman web, baik dengan alamat website yang sama, atau alamat 
berbeda. Firefox mendukung untuk itu, kita bisa menggunakan 
fasilitas Tab. 


1. Buka kembali situs Wikipedia, dan cari informasi yang Anda 
butuhkan. 


2. Klik kanan pada tautan (hyperlink/link) teks yang ada di sana, 
lalu pilih menu Open Link in New Tab. 


Gajah Mada 


Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 


Gajah Mada (wafat k. 1364) adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh 


: pAmimanmlnik S1 N2NISI p Amancr arah hama H ' ia 8 1 
pada zaman kera aan Me sumber mitologi, kitab, dan Prasasi dari 
zaman Jawa Kuno, ia Open Pk in New Window dan semakin menanjak setelah peristiwa 
pemberontakan Ra Ku Jayanagara, yang mengangkatnya sebagai 
Patih 1! Ia menjadi M3 PookmarksIhis Link nasa Ratu Tribhuwanatunggadewi, dan kemudian 
sebagai Amangkubhu 2 Ak hgantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. 8 

end Link... 
Gajah Mada terkenal dc” copy Link Location pah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. 8 
la menyatakan tidak a berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia 
Inspect Element (0) 


adalah salah satu tokOr-owreo—owewarcenryer-eeursit catatan-catatan sejarah yang ditemukan 


Gambar 1.12 Membuka link terkait pada artikel 


Halaman yang dibuka akan tampil di tab halaman kedua, berikut 
contoh hasilnya. 


7) Majapahit - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas - Mozilla Firefox 
Elle Edit 
NW Gajah Mada - Wikipedia bahasa Indonesi... “ 


View History Bookmarks Tools Help 


W Majapahit - Wikipedia bahasa Indonesia, ... X 
W/id.wikipedia.org/wiki/Majapahit 


SKP Vu j Halaman Pembicaraan 
Non 
Nag 


Majapahit 


Baca Sunting Ver 


WIKIPEDIA 

Ensiklopedia Bebas Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Z 
Dalaman ara Untuk kegunaan lain dari Majapahit, lihat Majapahit (disambiguasi) 

Perubahan terbaru Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah 
Peristiwa terkini berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya 
Halaman sembarang menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa 


kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. 
” Komunitas 
Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan 


Warung Kopi 6 i : 
aan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. 8) Kekuasaannya 
Bantuan terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, 


meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. 8! 


Gambar 1.13 Halaman artikel terbuka pada tab browser 


194 Menambahkan Add Ons 


Browser Mozilla Firefox bisa kita tambah kemampuannya, yaitu 
dengan menambah librari atau yang disebut dengan Add-Ons, atau 
juga disebut Plug In. Inilah kelebihan dari Firefox, Anda disediakan 
ratusan bahkan ribuan jenis Add-Ons yang bisa diinstal pada browser 
untuk menambah kemampuan saat mengakses situs internet. Baik, 
salah satunya adalah Flash Player. 


Flash Player ada banyak pilihan, secara garis besar Flash Player 
adalah tool yang berbasis aplikasi Flash yang dapat digunakan untuk 
memutar video, atau men-download video dari situs yang sedang 
kita kunjungi. Nanti akan dicontohkan bagaimana menginstal Add- 
Ons Flash Player yang fungsinya untuk mengambil file .Swf 
(ekstensi file animasi Flash) dan file video lain. Begini caranya: 


1. Buka browser Firefox. 
2. Klik menu Tools, lalu klik Add-Ons. 
3. Ketikkan nama Add-Ons yang akan ditambahkan pada kotak 


pencarian (kotak di pojok sebelah kanan), misalnya Flash 
Player, lalu klik Search. 
tt si Flash Player u 


Gambar 1.14 Mencari Add-Ons baru 


4. Dari hasil pencarian, tentukan mana yang akan Anda instal. 
Klik tombol Install untuk menginstal pada browser Anda. 


TA Download Flash and Video 1.09 at ebay Maya UneO1 
Download Flash and video is a great download helper tool that lets you download Flash games ... More Install 
2 FlashFirebug 3.5.2 perurdaya Mayat e1e012 
2 Debug ANY AS3 SWF files on the web, Edit properties and inspect elements. Redirect SWF out... More Install 


La Flash Video Downloader - Youtube Downloader 3.6.1 "uk 


Flash Video Downloader helps you to download any video (flv, mp4) From YouTube-like, Faceb... More 


Low Ouality Flash 0.2 Saturday, Octodetg 


Sets Flash objects to "Low Ouality" to improve performance on slower platForms (i.e. older com... More Install 


Gambar 1.15 Menginstal Add-ons hasil pencarian 


10 


5. Jika sudah selesai, tutup semua browser Firefox Anda, lalu 
jalankan lagi. 


FlashFirebug 3.5.2 Saturday, May 12, 2012 


, f Debug ANY AS3 SWF files on the web, Edit properties and inspect elements, Redirect SWF oi More 


Flash Yideo Downloader Youtube Downloader will be installed after you restart Rest 


v Firefox. do Undo 
Wi Flash Video Downloader Youtube Downloader 3.6.1 Sunday, May 13, 2012 


Flash Video Downloader helps you to download any video (flv, mp4) From YouTube-like, Facebook, Dailymotion, Br... More 
Gambar 1.16 Me-restart browser Firefox sehabis instalasi 


6. Jika ada jendela konfirmasi, setujui saja. 


13 Google Chrome 


Google Chrome adalah browser baru, tetapi dalam waktu yang 
sangat singkat, browser ini sudah populer dan banyak digunakan 
oleh pengakses Internet. Chrome adalah milik Google, kita dapat 
menggunakannya dengan gratis. 


13.1 Menginstal Google Chrome 


Seperti Firefox, Google Chrome juga harus diinstal karena belum 
tersedia langsung pada Windows. Banyak situs yang menyediakan 
file software browser Chrome, untuk lebih mudahnya kita unduh dari 
situs resminya, yaitu Google.com. 


1. Jalankan browser yang sudah ada, misalnya Firefox. 
2. Buka alamat www.google.com/chrome. 


3. Klik tombol Unduh Google Chrome. 


Unduh Ta Chrome 


Gratis dan dapat diinstal dalam hitungan detik 
Untuk Windows XP, Vista, dan 7 


Gambar 1.17 Men-download Google Chrome 


4. Pada jendela yang muncul, klik tombol Save File. 


Opening ChromeSetup.exe 


You have chosen to open 


(PJ Chromesetup.exe 
which is a: Binary File (723 KB) 
From: https:/Jdl.google.com 
Would you like to saye this file? 


Gambar 1.18 Google Chrome siap disimpan ke komputer 


5. Untuk menginstal, Anda hanya tinggal klik dua kali saja pada 
filenya. 


f& Internet Tools 


File 


Edit View Favorites Tools Help 


@ sa "OA 4 J- Search | (f5 Folders El 
Address (9 FASOFTWARE Internet Tools 
Folders X (Firefox Setup 9.0 


2 5 im & Firefox Setup 11.0 


tan an (P1E3-WindowsxP-x86-ENU 
G3 IG Resize ja “DownloaderSetup 


5 (0) Office Tools “ 


Bd (0) Offices 201 


Gambar 1.19 File installer Google Chrome di komputer 


6. Klik pada nama file ChromeSetup, maka proses instalasi akan 
dijalankan. Anda tinggal lanjutkan dengan tombol Next/OK, 
dan instalasi akan berjalan secara otomatis. 


139 Menjalankan Google Chrome 


Menurut kami, browser Google Chrome lebih cepat dan stabil 
dibandingkan browser IE dan Firefox, sehingga browser ini sekarang 
menjadi andalan kami saat browsing mengakses internet. 


1. Buka browser Google Chrome. 


2. Coba sekarang akses alamat www.google.com. 


12 


CO www.google.co.id 


#Anda Telusuri Gambar Maps Berita Gmail Documents Kalender Terjemahan Lainnya - 


Google 


Indonesia 


Penelusuran Google Saya Lagi Beruntung 


Gambar 1.20 Halaman utama Google.com 


3. Pada browser Chrome, Anda tidak akan melihat menu. Anda 


N . 


dapat mengaksesnya dari ikon kunci 


ba 


New window 


New incognito window ! 
Bookmarks , 


Edit Cut Copy Paste 
Zoom - 10004 


Save page as... "4 
Find... trl- 


Gambar 1.21 Menu utama Google Chrome diakses dari ikon 


13.3 Men-download File 


Semua proses download file yang kita jalankan juga bisa kita lihat 
semuanya, seperti saat kita memakai Firefox. Masing-masing proses 
dapat kita ketahui dalam satu halaman. Sebagai contoh, sekarang 
kita akan men-download file software Google Talk, yaitu aplikasi 
chatting antar pengguna Google. Berikut contohnya: 


13 


1. Buka browser Google Chrome. 
2. Buka alamat http://www.google.com/talk/. 
3. Klik menu Download Google Talk. 


Download Google Talk 


Reguires Windows XP or later 


By downloading, you agree to our 
Terms of Service and Privacy Policy 


Gambar 1.22 Menu untuk men-download Google Talk 
4. Pada jendela yang muncul, simpan file programnya pada 
folder komputer Anda. 


5. Selanjutnya proses pengopian (download) file program akan 
berlangsung, tunggu sampai selesai. 


6. Untuk melihat proses, klik ikon kunci X di pojok kanan 
atas, lalu klik menu Download. 


Google Talk - Terms &- Downloads 


CO chrome://downloads 
| (Search downloads J 
Downloads 
Today googletalk-setup.exe 
Sep 17, 2012 (1 AI 


23 Bab 1 - Pintar Browsing Internet. doc 
Am 


Usercontent.com/attachment/?ui-2&ik—dfdb7205258x 
n folder Remove from list 


Sep 14, 2012 ss engumuman temu x akakom.rar 
http:/Awww. akakom. ac.idifile-download/finish/8/40 
Show in folder Remove from list 


Gambar 1.23 Halaman proses download 


14 


1.4 Mengakses Situs Penting 


Mengenal dan menginstal browser pendukung sudah, sekarang Anda 
dapat memperdalam ilmu browsing Anda dengan mengikuti bebe- 
rapa panduan di bawah. Akan kami tunjukkan situs populer yang 
mungkin sangat penting Anda ketahui, dan saya yakin bakal jadi 
favorit situs yang akan Anda buka setiap terkoneksi internet, di 
antaranya situs gambar, video online, TV online, Radio online, Kamus 
online, dan lain sebagainya. 


141 Situs Penyedia Aneka Gambar dan Wallpaper Gratis 


Wallpaper adalah gambar yang terpasang menjadi latar belakang 
pada halaman depan komputer Anda. Di Internet mudah sekali Anda 
mendapatkan gambar dan wallpaper yang menarik, juga gratis untuk 
diunduh (di-download). Caranya: 


1. Jalankan browser andalan Anda. 
2. Buka alamat www.wallpaperstop.com, lalu tekan Enter. 


3. Pada kolom Categories, klik salah satu kelompok yang ada, 
misalnya Animals. 


4. Pilih salah jenis hewan yang Anda inginkan, misalnya 
Butterflies. 


Categories 
3D 
Animals 


Bears 
Birds 

B utas 
Cats 

Do gs 


Gambar 1.24 Mengakses menu situs Wallpaperstop 


5. Klik pada salah satu gambar untuk membuka. Contoh: 


Butterfly Pictures 


Animal Wallpapers - Butterfly Wallpapers 
Monday, 24 August 2009 13:28 


butterfy - pictures 


ala Hits: 1133 YP Add comment (0) Pai Read more 


Gambar 1.25 Membuka gambar kupu-kupu 


6. Untuk menampilkan gambar dalam ukuran yang sebenarnya, 
klik saja pada area gambar, lalu klik menu View Image. 


1. Untuk menyimpan ke komputer, klik kanan pada area 
gambar, lalu klik menu Save Image As. 


8. Sekarang akan kita pasang gambar sebagai wallpaper. 
Caranya, klik kanan di atas gambar, lalu pilih Set As Desktop 
Background. 


View Image 
Copy Image 
Copy Image Location 


Saye Image As... 

Send Image... 

Set As Desktop Be dada 
View Image Info 


Gambar 1.26 Membuat gambar dari internet menjadi background 
9. Jika Anda memakai browser Mozilla Firefox, maka akan 


muncul jendela pengaturan posisi Set Desktop Background. 
Berikut ini pengaturannya. 


16 


10. Pada bagian Position, pilih jenis penerapannya. Pada contoh 
berikut, saya memilih Stretch. 


11. Jika sudah, klik tombol Set Desktop Background. 


Set Desktop Background 


Position: (KASN v: | 


Preview 


Set Deskta Mezekaouna 


Gambar 1.27 Mengatur posisi background 


149 Mengakses Situs IV Online 


Saat ini televisi online atau televisi internet mulai marak di Internet, 
Anda dapat mengakses banyak stasiun televisi secara langsung 
hanya dengan browser. Untuk dapat mengakses TV online ini, Anda 
harus memakai internet dengan koneksi yang lancar dan cepat. 


Pada latihan ini, kita akan mengakses situs Mivo TV. Setelah kita 
buka situs TV streaming online Indonesia ini, kita bisa menyaksikan 
beberapa siaran televisi tanah air secara online streaming dan gratis. 
Pada Mivo TV, kita bisa menyaksikan siaran TV, antara lain TransTV, 
Indosiar, TV One, Trans7, ANTV, dan masih banyak lagi. Caranya: 


1. Buka browser web Anda. 
2. Buka alamat www.mivo.tv atau http://mivo.tv. 


3. Pilih salah satu stasiun TV yang akan diputar, misalnya 
TRANSTV. 


17 


LEJeL: |sHoppiwa (ma) | movie |Ima| | prama ||ka 


MIVO:TV, 


DW-TV: ASIA # ARABIA EUROPE 


Gambar 1.28 Mengakses TransTV 


4. Tunggu sampai proses (buffer) selesai, dan ... ting tong ..., 
Anda sedang nonton TV sekarang. 


E Uebate status) af siare rRieno | f SERVER #6 
ar 1... — j 1 


(e) BUFFER: 100965 — vol “Tang 50 TransTV 
“one na) 


de-onetetnsro) | Witeoboehod | Uk heat) 
Rang, pemaemaRRang, —— 
(ANTV SPacEToon| (NT : M (na 
Bio eteb LS) | obor cata Tan 


LEseu: (skopeine|(ma) | movie |(na) | pama |(na) 


MIVO:v 


DW-TV: | ASIA ARABIA EUROPE 


Gambar 1.29 Siaran TransTV sedang diputar 


143 Mengakses Situs Radio Online 


Sekarang Radio Online atau Radio Streaming juga semakin 
berkembang. Contohnya saja di Yogyakarta, terdapat situs penyedia 
layanan streaming untuk semua radio FM di Yogyakarta dan Jateng, 
yaitu JogjaStreamers.com. Caranya: 


1. Buka browser web Anda. 
2. Buka alamat: www.jogjastreamers.com. 


3. Pilih dan klik tombol Listen mono atau Listen stereo pada 
salah satu nama radio, misalnya Geronimo 106,6 FM -— 
Yogyakarta. Berikut contohnya. 


(RADIO STATION LIST Semua" 


ALE mono 


3 ah 
| D F4 Listen Now 13 aa W 
(A2. AR |, ag GERORMIMO G5 Listen stereo 


Geronimo 106,1 FM - Yogyakarta 


-—— A4 Listen mono HANDAYANI agan 
106.6GOJi| 
Citra 


JodjaFamily Vm sala 


JogjaF amily 100,9 FM - Yogyakarta Handayani 106,6 FM - Yogyakarta 


Gambar 1.30 Daftar stasiun radio di JogjaStreamers.Com 
4. Jangan lupa Speaker atau Headset Anda, supaya suaranya 
terdengar. 


Dengan adanya layanan di atas, Anda tidak harus memiliki radio 
secara fisik untuk dapat menikmati siaran radio yang ada di Jogja, 
yang Anda butuhkan hanyalah koneksi Internet dan komputer saja. 


144 Mengakses Situs Penyedia Video Gratis 


YouTube.com adalah sebuah situs web video sharing. Video yang 
ditampilkan dapat ditonton secara langsung (streaming), atau di 
unduh (di-download) yang kemudian dapat ditonton di komputer 


19 


lokal Anda, atau di handphone juga bisa. Dengan fasilitas YouTube, 
para pengguna dapat memuat (meng-upload/menyimpan video), 
menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Caranya: 


1. Buka browser Anda. 


2. Buka alamat www.youtube.com, lalu Enter. 


(DS "ouTube - Broadcast Yourself 
« C | O www.youtube.com P2 »£ 


You Tube | Opera Wan Javal 9 E 


(@& Browse channels Sa 3 MM show uploads only | View - 


Gambar 1.31 Mencari video di YouTube 


3. Pada kotak pencarian YouTube, ketikkan kata kunci nama 
video yang akan dicari, misal Opera Van Java. 
Klik tombol Search atau tekan Enter dari keyboard. 


Semua video yang terkait dengan kata kunci akan ditam- 
pilkan. Untuk memutarnya, klik pada kotak gambar video 
(thumbnail). 


You) 202 van eva Aa 
Search results for Opera Van Java 


Filter v l 7 java road kazuko hara liku pascal pendekar arisan mudik jaman 


- PL Opera Van Jaya | OVJ: "Heeyy, Si Raja Gombal" # 1 


inden Dewi Gita KikyPz 


gap Nunung Bintang Tamu : Rahma Azhari SM'SH 


y gerandong24 (1 monti 


Opera Yan Jaya | OVJ: “Ampun Deh Sinchan" #1 
9 Sinden#Parto,Andre,Sule,Aziz Gagap,Nunung 
by gerandong24 | 6 months ago | 57,534 views 


Gambar 1.32 Hasil pencarian video 


20 


145 Mengakses Kamus Online 


Layaknya kamus, kita dapat menerjemahkan kata apa pun dan 
bahkan kalimat dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Salah satunya 
adalah Google Translate, adalah situs kamus gratis yang disediakan 
oleh Google untuk menerjemahkan teks per kata, dokumen atau 
seluruh halaman web dalam satu bahasa ke bahasa lainnya. Hampir 
semua bahasa dari berbagai negara ada di sini. Sekarang kita akan 
mencoba untuk menerjemahkan beberapa kalimat, ikuti cara berikut: 


1. Buka browser Anda. 


2. Buka alamat http://translate.google.co.id/, atau 
http://translate.google.com, atau buka situs 
http://www.google.co.id/ dan klik menu Terjemahan. 


3. Tentukan bahasa asal yang akan Anda terjemahkan, lalu pilih 
bahasa tujuan. Sebagai contoh, kita akan menerjemahkan 
kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka pilih 
Indonesia » English. 


Tra nslate From: Indonesian v “ To: English v 
| 


Gambar 1.33 Menu utama aplikasi kamus Google 


4. Masukkan teks yang akan diterjemahkan. 


| 5 Google Translate | # 


& & translate.google.com'#idlenlAku Cinta Padamu 


#You Search Images Maps Play YouTube News Gmail Documents Calendar More - 


Google an et 


1 From: Indonesian - | To:English - | mansute | 
h 


German Er 


Indonesian English ' GermanWYindonesian 


Aku Cinta Padamul XL I Love You 


fan PD) 


Gambar 1.34 Menerjemahkan kalimat dari teks Indonesia ke Inggris 


21 


5. Jika sudah, klik tombol Terjemahkan. 


Selain untuk menerjemahkan teks, Google translate juga bisa 
menerjemahkan banyak kalimat, cukup dengan copy - paste semua 
kalimat dari halaman website aslinya. 


14.6 Kamus Online 2, Bing Translator 


Bing.com adalah search engine keluaran Microsoft yang juga pesaing 
utama Google. Bing juga memiliki “alat terjemahan bahasa, yaitu 
Bing Translator. Bing Translator merupakan layanan yang 
disediakan oleh Microsoft sebagai bagian dari layanan Bing untuk 
menerjemahkan teks atau seluruh halaman web ke dalam bahasa 
yang berbeda. Bing Translator memiliki kemiripan yang signifikan 
jika dibandingkan dengan Google Translate, baik dari segi tampilan 
maupun penggunaannya. Karena memiliki fitur yang hampir sama, 
maka Bing Translator layak menjadi alternatif bagi kita. Tertarik 
untuk mencobanya, ikuti langkah-langkah berikut: 


1. Buka situs www.microsofttranslator.com. 


2. Pada bagian Translate from, pilih bahasa yang akan 
diterjemahkan. Misalnya English. 


Translate from: | Auto-Detect - 
Transiate to: | ANSNEE SENNNAN indonesian 2 
—vw islan 
Arabic Japanese 
Bulgarian Korean 
Catalan Latvian 


Chinese Simplified Lithuanian 
Chinese Traditional Norwegian 


Czech Polish 
Danish Portuguese 
Dutch Romanian 
ab ME Russian 
Estoni: Slovak 
Finnish Slovenian 
French Spanish 
German Swedish 
Greek Thai 
Haitian Creole Turkish 
Hebrew Ukrainian 
Hindi Vietnamese 


Hungarian 


Gambar 1.35 Jendela kamus Bing, pilih bahasa asal 


22 


3. Pada bagian Translate To, pilih ke 
diterjemahkan. Kita pilih German. 


mana bahasa ingin 


Translate from: English - 
Translate to: English “ 

Arabic Italian 
Bulgarian Japanese 
Catalan Korean 
Chinese Simplified Latvian 
Chinese Traditional — Lithuanian 
Czech Norwegian 
Danish Polish 
Dutch Portuguese 
ETENNAN Romanian 
Estonian Russian 
Finnish Slovak 
French Slovenian 
Pen h EN Spanish 
Greek Swedish 
Haitian Creole Thai 
Hebrew Turkish 
Hindi Ukrainian 
Hungarian Vietnamese 
Indonesian 


PI tanstte 


Gambar 1.36 Memilih bahasa hasil terjemahan 


4. Masukkan teks yang akan diterjemahkan. 


Translate from: | English - 
ws) Translate 


Translate to: German “ 


The Internet is a global system of interconnected computer networks 
that use the standard Internet protocol suite (TCP/IR) to serve billions 
of users worldwide. Itis a network of networks that consists of 
millions of private, public, academic, business, and government 
networks, of local to global scope, that are linked by a broad array of 
electronic, wireless and optical networking technologies. The Internet 
carries an extensive range of information resources and services, 
such as the inter-linked hypertext documents of the World Wide Web 
(WWW) and the infrastructure to support email. 


Enter text or webpage URL 


Gambar 1.37 Memasukkan teks/kalimat yang akan diterjemahkan 


5. Jika sudah, klik tombol Translate. 


23 


Translate from: English “ 


50 Hita 


Gambar 1.38 Tombol untuk memulai proses penerjemahan 


Translate to: German 


6. Hasil terjemahan akan ditampilkan di kotak sebelah kanan. 
Berikut contoh hasilnya. 


Translate from: English - 


p) 


Translate to: | German - 


The Internet is a global system of interconnected computer networks 
that use the standard Internet protocol suite (TCP/IP) to serve billions 
of users worldwide. Itis a network of networks that consists of 
millions of private, public, academic, business, and government 
networks, of local to global scope, that are linked by a broad array of 
electronic, wireless and optical networking technologies. The Internet 
carries an extensive range of information resources and services, 
such as the inter-linked hypertext documents ofthe World Wide Web 
(WWW) and the infrastructure to support email. 


Clear All 


Das Internet ist ein weltweites System von miteinander verbundenen 
Computer-Netzwerken, die die standard Internet-Protokoll-Suite (TCP/IP) 
verwenden, um Milliarden von Nutzern weltweit dienen. Es ist ein Netz der 
Netze, die von Millionen von privaten, dffentlichen besteht, Wissenschatt, 
Wirtschaft und Politik Netzwerke der lokalen zum globalen 
Giiltigkeitsbereich, die durch eine breite Palette von elektronischen, 
drahtlose, optische Netzwerktechnologien verkniipft sind. Das Internet fiihrt 
umfangreiche Informationsressourcen und Dienste, wie z B. die verkniipften 
Hypertext-Dokumente im World Wide Web (WWW) und der Infrastruktur, um 
e-Mail zu unterstiitzen. 


Rate this translation: 


Gambar 1.39 Hasil penerjemahan ada di halaman kanan 


15 Membaca Berita Online 


Berita online adalah suatu informasi berita yang bisa kita dapatkan 
secara online yang memakai jaringan internet. Konsep portal berita 
online juga semakin menjadi pilihan masyarakat karena sifatnya 
yang up-to-date dan melaporkan kejadian peristiwa secara instant 
pada saat itu juga, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu 
sampai esok harinya untuk membaca berita yang terjadi. 


151 Situs Berita Detik.com 


DetikCom ialah sebuah portal web yang berisi berita aktual dan 
artikel daring di Indonesia. DetikCom merupakan salah satu situs 
berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita ber- 
bahasa Indonesia lainnya, pendapatan detikCom hanya meng- 
gantungkan pendapatan dari bidang iklan. Meskipun begitu, 
detikcom merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru 


24 


(breaking news). (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/DetikCom.) 
Berikut panduannya: 


1. Buka browser Anda. 


2. Buka alamat situs www.detik.com. 


5 Setikcom : situs warta era digi 


X | O www.detik.com TX 


(@D | Minggu, 13 Mei 2012 Findus on: II 2 


detikcom DEDICATED SMART SERVER. FROM $ JNLY AT WEB.COM 


detikNews deti nce detikHot detiki-Net detikSport detikOto detikFood detikHealth detikFoto detikTV Indeks 


epakbola - Bandung - Surabaya - Blog - Forum : myTrans - Kolom Kita - Travel Mobile Apps " Lokal Portal - Wolipop " Iklan Baris " Cari Alamat 


Berita Utama 


Saktu, 12/05: 5:30 WB aabtu, 12/05/21 22 MB . 

Basarnas Sudah Evakuasi 11 Jasad Tersebar Jauh dari GetiReady 

4 Kantong Jenazah Korban Lokasi, 1 Kantong Mayat (MAN a New Fun BamilyaRidi 
Sukhoi Dibawa Via Darat 4 


7 WIB 
Kabasarnas: Peralatan SAR 
Sudah Memadai, Tinggal 
Hadapi Kemiringan Tebing 


Gambar 1.40 Halaman utama situs DetikCom 


3. Cari berita yang akan Anda buka, arahkan mouse di atas judul 
berita, setelah mendapatkan gambar tangan, klik (kiri) satu 
kali. 


Kamis, 26/01/2012 15:00 WIB 
Pria Lebih Berisiko 4lami Kepikunan 
daripada Wanit 


Gangguan daya ingat dan kemampuan berpikir 
dikenal juga sebagai gangguan kognitif ringan 
dan seringkali menjadi pertanda munculnya 
penyakit Alzheimer. Pria ternyata memiliki ris 
tinggi untuk masalah ini daripada wanita. 


Gambar 1.41 Mengakses berita dari DetikCom 


25 


15.9 Situs Berita Kompas.Com 


Kompas.com merupakan situs yang berisi berita-berita yang diper- 
barui secara aktual dan juga memiliki sub-kanal koran Kompas 
dalam bentuk digital. Situs yang berawal dari surat kabar Kompas 
yang memiliki pembaca terbesar di Indonesia ini, menjadi situs berita 
paling banyak kedua setelah detikCom. 


1. Buka browser Anda. 


2. Buka alamat situs www.kompas.com. 


(@ kompas.com 
« CO www.kompas.com 


fr Selamat Datang Juragan tiwul mengomentan artikel Hindari Pajak Tinggi, Pendiri Facebook Pilih Jadi WN Singapura - KOMPAS tekno 
dekiM Resistor | Lonin 


KOMPAS.com 9 


Best Newspaper 
Website in Asia 
Home Nasional Regional Internasional Megapolitan | Bisnis Olahraga Sains Travel Oase Edukasi Infografis Video ' More w 


Minggu, 13 Mei 2012 - Updated: 09:14 MB 


Terkini Terpopuler Terkomentari ka halooo.. 


"Pasir Bertasbih" Faizan Disukai Asing 
“7 merit lalu 


Tim Ketujuh Diberangkatkan - 22 merit Islu 


562 Personel Gabungan Masih Cari udah 


Korban Sukhoi -25 meni dulu yaa.. 
Dua Lagi Kantong Jenazah Tiba di RS 
Poli -26 merit aku 


Tim SAR Rusia Fokus Evakuasi 
Material Pesawat - 4 jar lalu 


“The Mirror Never Lies" Film Terpuji | Topik Pilihan 
FEB -1jam lalu PERSANGAN KETAT MULCITY 


Mobil Anagota TNI Dirusak Massa di City, Minta BantuamDUkuI 


Gambar 1.42 Halaman utama situs Kompas 


Cari berita yang akan Anda buka. 


Jika sudah, klik di atas judul berita untuk membacanya lebih 
lengkap. 


Topik Pilihan . 
DEMO BURUH 

Pemerintah, Pengusaha, dgn Buruh Sepakati UMK 
Bekasi 


Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo 

dan serikat pekerja telah menyepakati 

besaran upah minimum kota/kabupaten 
UMK Bekasi 


» Kadin: Buruh Jangan Hanya Tuntut Upah 


Gambar 1.43 Mengakses berita dari Kompas 


26 


15.3 Situs Berita Okezone. Com 


Okezone.com adalah situs web berita dan hiburan yang berfokus 
pada pembaca Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun 
yang tinggal di luar negeri. Okezone.com memiliki beragam konten 
dari berita umum, politik, peristiwa, internasional, ekonomi, lifestyle, 
selebriti, sports, bola, auto, teknologi, dan lainnya. 


1. Buka browser Anda. 


2. Buka alamat situs www.okezone.com. 


.£8 berita Dan Informasi Online In 


« C | Owww.okezone.com 


“@okezone.e 


an 
WEE! 
DEAL! 


News International Economy  Lifeste Celebrity Music Sports Bola Techno  Autos Kampus Travel Index 


ga DISCOUNT 
8 START FROM 


| JIBO PTIK MELAWAI.cor) PTI K MELAWAI.com 


| 
| IsopTikmELawat.coo 
| 
(Gp cuRo 2012 
| 


Parker Diragukan Bela 
Inggris 


Luuk Bangga Kakaknya 
Dipanggil Timnas Belanda 


Dalglish Dukung Carroll 
Perkuat Inggris 


Sg 


Gambar 1.44 Halaman utama situs Okezone 


3. Cari berita yang akan Anda buka, lalu klik di atas judul berita 
untuk membacanya lebih detail. 


HEALTH MAS 


Waspada, Kegemgkan Picu Kanker 
Payudara 

Ibu saya berusia 60 tahun, 
kondisi kesehatannya cukup 
baik. Beliau masih aktif 
mengajar, olahraga juga 
teratur, bahkan masih main 
tenis. Yang ingin ditanyakan, saya agak khawatir 
mengenai risiko beliau terkena kanker. 


- Jangan Asal Beri Menu Sarapan pada Anak 


- Kurangi Garam, Rahasia Hidup Sehat Lebih 
Lama 


Gambar 1.45 Mengakses berita dari Okezone 


27 


154 Situs Berita VivaNews. Com 


Situs portal berita yang mengandalkan kedalaman, kecepatan dalam 
pemberitaannya, dan menjadi referensi bagi situs-situs berita luar 
negeri. Anda dapat mengaksesnya lewat www.vivanews.com. 


(O "ivanews 


« C | O vwanews.com 


V viIvanewsS.com 


Politik  Bisni 


Sukhoi dan Bisnis SOROT 187 | 
Penerbangan Indonesia "MS Mengapa Sukhoi Itu 
- Jatuh 
INFOGRAFIK 


"| Heli Rusia Belum Diizinkan Angin Kencang, Evakuasi Jasad Pilot Sukhoi 
Terbang ke Salak Dihentikan Sementara Ditemukan Pakai Parasut 


bas 3 Nang. 


dilkada » 


Gambar 1.46 Halaman utama situs Vivanews 


1.5.5 Situs Berita KapanLagi. Com 


KapanLagi.com adalah salah satu situs web di Indonesia yang 
berfokus pada berita infotainment. KapanLagi.com merupakan situs 
hiburan (entertainment) terbesar di Indonesia. Isinya seputar berita, 
gosip, resensi film dan musik, foto, game, kartu ucapan, dan banyak 
lagi. Dari situs KapanLagi.Com, Anda juga bisa mencari lirik lagu 
favorite, di sana cukup lengkap dari lagu klasik hingga lagu populer 
saat ini tersedia. Berikut caranya: 


1. Buka browser Anda. 


2. Buka alamat situs www.kapanlagi.com. 


28 


KL KapanLagi.com: Kalau Bukan 


« X | O www.kapanlagi.com TX 


HALO Tamu | LOGIN | DAFTAR Iklan | Kontak | Ketentuan Layanan | Kami | Roadmap | Sitemap (RSS | S 


Lan nona ATT 
sea | one 


H $| TRENDING SHOWBIZ FILM FoTo PROFIL RAGAM ARSIP TOPIK LOVE&HATE BLOG 


KapanLagi.com 
WHAZZ UP! 


IN Anang - Ashanty 
ka Ay Resmi Menikah 


IREBH Pramugari Cantik 
1G! Pesawat Sukhoi 
Da, Sebelum Hilang 
Mia Maestro 
2 Siap Jadi The Next 
Elizabeth Taylor 


AI Iuentitas Bubu 


'THE MIRROR NEVER LIES' Raih Film 


lulai Terkuak Tarnuii BER In 


Gambar 1.47 Halaman utama situs KapanLagi 


3. Klik menu MUSIK. 


Musik | Game City Guide Komunitas  JualE 


(Kanal Musik | “ FILMv FOTOw PROFILv 


Custom Sear KapanLagi.com BH 


4. Arahkan mouse pada menu LIRIK, lalu pilih salah satu 
kategori. 


5. Pilih menu LAGU INDONESIA untuk mencari lirik lagu-lagu 
Indonesia, atau pilih menu LAGU INTERNASIONAL untuk 


mencari lirik lagu-lagu luar negeri. 


ENTERTAINMENT Musik | Game  CityGuide Komunitas JualB 


BERITA RESENSIw RIS 


MUSIC STOREV MELIN 


LAGU sda 


LAGU INTERNASIONAL 


Gambar 1.48 Mengakses artikel seputar Lirik Lagu 


29 


9. 


30 


Ketikkan nama penyanyi atau group band, judul lagu atau 
penggalan syair yang Anda ketahui pada kotak isian yang 
tersedia. Sebagai contoh, kami akan mencari lirik lagu dari 
Indah Dewi Pertiwi. 


Lirik Lagu 
Judul Lagu / Artis : (Tips?) Indah Dewi Pertiwi Lirik Lagu 


4 


cpu 


Gambar 1.49 Mencari lirik lagu berdasarkan nama artis 


Jika sudah, klik tombol Cari. Lihat daftar lagunya, dan 
dapatkan yang Anda cari. 


Atau klik menu A B CD... cari berdasarkan nama artis. Misal 
Indah Dewi Pertiwi, maka namanya dimulai dengan huruf 1, 
sekarang klik menu I. 


Artis Indonesia berdasar abjad 
SS Bea an 


agu Indonesia berdasar abjad 
AB CDI E FIGIHII JK LI MIN/O/ PARI SITU VIwixIIY | z|# 


Gambar 1.50 Mengakses kelompok artis berdasarkan huruf 


Daftar nama penyanyi yang diawali dengan huruf I akan 
ditampilkan semua. 


Imaniar Itje Trisnawati 
In-Team Itje Trisnawaty 
Ina Rawie ito 

Inasub Ivan 

Indah Dewi Pertiwi Ivan Handoyo 
Indah Kata Ivan Nera dan Dylan 
Indah Pertiwi Ivan Vanani 
Indah Pertiwi featuring Teuku Wisnu Ivo 

Indah Sundari Ivory 

Indiez IWA 

Indonesia Idol 2007 Iwa K 
Indonesia Unite Iwan Fals 
Indonesian Idol Iwan Madjid 


Gambar 1.51 Mengakses lirik lagu berdasarkan nama artis 


10. Cari dan klik Indah Dewi Pertiwi, atau nama artis lainnya. 


11. Jika sudah, daftar lagu dari artis yang dipilih tadi akan 
ditampilkan. Berikut contohnya. 


Aku Tak Berdaya (OST Sinetron Anugerah) Gerakkan Badanmu 

Aku Tidak Berdaya (OST Dalam Mihrab Cinta) Hipnotis 

Amalmu Adalah Ibadahmu Jangan Sedih 

Baru Aku Tahi Cinta Itu Apa Malam Minggu Sendiri 
Buntu MenemukanMU 

Cinta Setengah Mati Semakin Lama Semakin Aku 
Cintamu Adalah Takdirku (feat. Teuku Wisnu) Terbakar Feat Ahmad Dhani 
Di Atas Satu Cinta (Ost Surga Untukmu) Terlalu Sakit 


Gejolak Cinta 


Gambar 1.52 Daftar judul lagu dari artis atau grup band 


12. Pilih dan klik salah satu judul lagu yang Anda inginkan. 


1.6 Dagtar Alamat Situs 


Untuk latihan, kami berikan banyak alamat situs yang berisi 
informasi penting, baik portal berita maupun fasilitas gratis. Anda 
dapat menggunakan referensi ini untuk latihan browsing (mengakses 
alamat situs internet). 


161 Situs Koran dan Media Online Nasional 


Di Indonesia banyak sekali media informasi online dan koran yang 
sudah memiliki situs di Internet, Anda dapat membaca berita yang 
disajikan oleh mereka tanpa harus membeli koran cetak atau 
berlangganan berita. 


» www.detik.com 

.  www.okezone.com 

» www.bisnis.com 

" www.antara.co.id 

"  www.suaramedia.com 

» www.rakyatmerdeka.co.id 


31 


www.korantempo.com 
www.kompas.com 
www.mediaindo.co.id 
www.lintasberita.com 
www.suara-islam.com 
www.suaramerdeka.com 
www.rakyat-bicara.com 
www.koranlokal.com 
www.liputan6.com 
www.jawapos.com 
www.kontan-online.com 
www.republika.co.id 
www.detikinet.com 


www.suarakarya-online.com 


16.9 Situs Koran dan Media Lokal Daerah 


Tidak hanya media nasional, media lokal pun sekarang sudah 
membuka diri dengan membuat situs berita secara online. Berikut 
alamatnya: 


32 


www.balipost.co.id, Bali 

www.waspada.co.id, Medan 
www.sinarharapan.co.id, Surabaya dan Jawa Timur 
www.medanbisnisonline.com, Medan - Sumatra Utara 
www.beritajatim.com, Jawa Timur 
www.poskota.co.id, Jakarta 

www.bernas.co.id, Jakarta 

www.jaknews.com, Jakarta 
www.beritajakarta.com, Jakarta 
www.pikiran-rakyat.com, Bandung 
www.serambinews.com, Aceh 
www.lampungpost.com, Lampung 
www.lampunginteraktif.com, Lampung 


www.harianbatampost.com, Batam 
www.bangkapos.com, Kepulauan Bangka Belitung 
www.tribun-timur.com, Makasar 
www.monitordepok.com, Depok - Jawa Barat 
www.kepritoday.com, Kepulauan Riau 
www.purworejonews.com, Purworejo 
www.pontianakpost.com, Pontianak 
www.rakyatriau.com, Riau 


16.3 Situs TV Nasional 


Semua televisi nasional juga sudah memiliki situs sehingga Anda 
dapat membukanya untuk mendapatkan informasi terbaru, termasuk 
jadwal acara pada hari ini. 


www.tvri.co.id, TVRI 
www.an.tv, AN TV 
www.indosiar.com, Indosiar 
www.sctv.co.id, SCTV 
www.lativi.com, Lativi 
www.metro.tv, Metro TV 
www.transtv.co.id, Trans TV 
www.tvone.co.id, TV One 
www.mnc.co.id, MNC TV 
www.globaltv.co.id, Global TV 
www.trans7.co.id, Trans 7 
www.rcti.tv, RCTI 


164 Situs Cable IV 


Berikut ini daftar alamat situs cable TV: 


www.indovision.tv, Indovision 


www.kabelvision.com, Kabelvision 


33 


16.5 Alamat Situs Radio Online 


Berikut ini daftar alamat situs radio online yang ada di Indonesia: 
" www.cosmopolitanfm.com, Cosmopolitan 90.4 FM 

“ www.geronimo.fm, 106.1 Geronimo FM Yogyakarta 

»  www.hardrockfm.com, Hard Rock FM 

"  www.mgradio.com, Radio MG FM 102,7 FM 

,  www.mustangfm.com, Mustang 88 FM 

»  www.pramborsfm.com, Prambors FM 


" www.retjobuntungfm.co.id, Radio Retjo Buntung 994 FM 
Yogyakarta 


"  WWW.rri-online.com, Radio Republik Indonesia (RRI) 

" www.smartfm.co.id, SmartFrM 

"  WWW.swaragama.com, Swaragama FM Yogyakarta 

"  WWW.sonora.co.id, Sonora FM Yogyakarta 

"  www.trijayafmyogyakarta.com, TriJaya FM — Yogyakarta 
"  www.ardanradio.com, Ardan FM — Bandung 

" www.iradiofm.com, I-radio FM — Jakarta 

»  www.indosound.com, Indonesian Internet Radio 

"  www.kosmonita.com, Radio Kosmonita 95.4 FM 

" wwW.pitalokafm.com, Radio Pitaloka 88.3FM Ciamis 

"  www.radiorodja.com, Radio Rodja 756 AM 

" www.elshinta.com, Elshinta Jakarta 
 www.femaleradio.com, FeMale Radio 

"  www.gajahmadafm.co.id, Gajahmada 102.4 FM Yogyakarta 
" www.radioharbosfm.com, Harbos FM -- 102,6 FM 


“ ww.istarafm.com, Istara 101.1 FM 


34 


1.6.6 Situs Kencan dan Biro Jodoh 


Berikut ini daftar alamat situs kencan dan biro jodoh online, cocok 
buat Anda yang masih jomblo dan segera ingin menemukan 
pasangan: 


www.4cinta.com, Tempat cari teman, curhat, jodoh, dan lain-lain 
www.biro-jodoh.com, Biro jodoh online 
www.birojodohislami.com, Biro jodoh Muslim online 
www.birojodohkristen.com, Biro jodoh online 


www.birojodohmuslim.com, Biro jodoh Muslim, plus konsultasi 
jodoh di Solo 


www.cepatnikah.com, Biro jodoh online 
www.cinta.co.id, Cari teman, cari pacar, cari jodoh online 
www.cintamu.com, Ajang kenalan orang muda 


www.datingku.com, Website jodoh online untuk eksekutif, 
profesional, dan pengusaha 


www.ecomblang.com, Website cari jodoh online 
www.gayindo.net, Ajang kencan komunitas gay Indonesia 
www.kontakjodohonline.com, Biro jodoh online 
www.indosingles.net, Website cari jodoh online 
www.jodoh.net, Bursa jodoh Kristen online 
www.jodohonline.com, Biro jodoh online 
www.nekopia.com, Arena cari kawan 
www.portalcinta.com, Biro jodoh online 
www.siapnikah.com, Kontak jodoh Islam, biro jodoh Muslim 
www.siniaja.com, Kontak jodoh online 


www.sobatkental.com, Ajang kenalan, kontak jodoh, konsultasi, 
astrologi, dan lain-lain 


35 


16.7 Situs Universitas Negeri Populer 


Berikut ini daftar alamat Universitas Negeri populer yang ada di 
Indonesia: 


" www.itb.ac.id, Institut Teknologi Bandung 
" WWwWw.ui.ac.id, Universitas Indonesia — Jakarta 


s www.uinjkt.ac.id, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah - 
Jakarta 


» www.unj.ac.id, Universitas Negeri Jakarta 

» Wwww.unesa.ac.id, Universitas Negeri Surabaya 
» www.ubaya.ac.id, Universitas Surabaya 

» www.uny.ac.id, Universitas Negeri Yogyakarta 


» www.uin-suka.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jogo - 
Yogyakarta 


»  www.ugm.ac.id, Universitas Gajah Mada - Yogyakarta 

" wwwiits.ac.id, Institut Teknologi Surabaya 

" www.um.ac.id, Universitas Malang 

" www.malang.ac.id, Universitas Negeri Malang 

»  WWW.uin-malang.ac.id, Universitas Islam Negeri Malang 
» www.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang 

» www.uns.ac.id, Universitas Negeri Surakarta — Solo 

" www.unsoed.ac.id, Universitas Jendral Soedirman - Purwokerto 
" www.unpad.ac.id, Universitas Pajajaran - Jawa Barat 

" www.usu.ac.id, Universitas Sumatra Utara 

»  www.unila.ac.id, Universitas Lampung 

" www.unri.ac.id, Universitas Riau 

» www.unp.ac.id, Universitas Negeri Padang 

"  www.unimed.ac.id, Universitas Negeri Medan 


" www.ung.ac.id, Universitas Negeri Gorontalo 


36 


" www.unm.ac.id, Universitas Negeri Makasar 
"  www.unima.ac.id, Universitas Negeri Manado 
»  www.unmul.ac.id, Universitas Negeri Mulawarman - KalTim 


"  WWwWw.iain-antasari.ac.id, IAIN Antasari - Banjarmasin 


16.8 Situs Kampus Ternama di Yogyakarta 


Jika Anda adalah siswa yang berniat melanjutkan di salah satu PTS 
(Perguruan Tinggi Swasta) yang ada di Yogyakarta, maka 
kunjungilah situs-situs berikut untuk mendapatkan informasi 
lengkapnya. 


" www.akakom.ac.id, STMIK aKakom 
"  www.amikom.ac.id, STMIK Amikom 
" www. stmikelrahma.ac.id, STMIK El Rahma 


" www.mmugm.ac.id, Magister Manajemen Universitas Gadjah 
Mada (MM UGM) 


" www.pelitanusa.ac.id, STMIK Pelita Nusantara 

» www.kyani.ac.id, STMIK Jendral Ahmad Yani 

"  www.uny.ac.id, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

" www.uty.ac.id, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) 

" www.usd.ac.id, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Sadar) 
"  www.uajy.ac.id, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) 

" wwW.uii.ac.id, Universitas Islam Indonesia (UII) 

"  www2.umy.ac.id, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 


» www.upnyk.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 
Veteran Yogyakarta 


"  wWwW.uad.ac.id, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 
"  www,janabadra.ac.id, Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB) 
» www.upy.ac.id, Universitas PGRI Yogyakarta 


»  www.unwama.ac.id, Universitas Wangsa Manggala (UNWAMA) 
berubah menjadi UMBY 


37 


38 


http://mercubuana-yogya.ac.id/, Universitas Mercu Buana 
Yogyakarta (UMBY) 


www. up45.ac.id, Universitas Proklamasi 45 — Yogyakarta 
www.ukdw.ac.id, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) 
www.ucy.ac.id, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 


www.sttnas.ac.id, Sekolah Tinggi Teknologi (STTNAS) Nasional 
Yogyakarta 


www.stieykpn.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN 
www.stta.ac.id, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta 


www.ampta.ac.id, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) AMPTA, 
Yogyakarta 


www.stia-aan.ac.id, STIA AAN Yogyakarta - Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi 


www.sttn-batan.ac.id, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir 


www.sttl-ylh.ac.id, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan 
Yogyakarta 


www. Stpn.ac.id, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), 
Yogyakarta 


www.sttkd.ac.id, STTKD Yogyakarta 

www.stikes-wh.ac.id, STIKES Wira Husada Yogyakarta 

www. stikesayaniyk.ac.id, STIKES A. Yani Yogyakarta 
www.stikessuryaglobal.ac.id, STIKES Surya Global Yogyakarta 
www.poltekkesjogja.ac.id, Politeknik Kesehatan Yogyakarta 
www.respati.ac.id, STIKES Respati Yogyakarta 
www.stbalia-yk.ac.id, STBA LIA Yogyakarta 
www.poltek-api.ac.id, Poltek API 

www.Ipp.ac.id, Politeknik LPP Yogyakarta 


www.poltekydhi.ac.id, Politeknik Yayasan Darul Hikmah 
Indonesia 


